Kota Makkah dalam Lintasan Sejarah 

Al-Qur’an telah menyebutkan Kota Makkah dengan menggunakan 
kata ”Bakka.” Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala, “Sesungguhnya 
rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah 
manusia ialah Baitullah yang di Bakkah (Makkah), yang diberkahi 





